PERPUSTAKAAN AL-HUDA 
ADRASAH TSANAWIYAH NU NURUL HUDA KUDU 


Alamat: Jetak Kedungdowo RT 8 RW 5 Kaliwungu Kudus 59332, Telp. (0291) 435532 
E-mail: alhudaperpus@gmail.com, Website: alhudakudus.perpustakaan.co.id 


6.2. Anggaran 
2. Sumber Anggaran Perpustakaan Al Huda MTs NU Nurul Huda Kudus berasal 


dari 6 sumber, yaitu: 


No. Sumber Anggaran Keterangan 
1 APBN BOS Reguler 
2 Yayasan Yayasan Nurul Huda Kudus 


oe Bantuan dari PT Media Digido Nusantara berupa 
7 Bantuan Pendidikan Platform Perpustakaan Digital DIGIDO 


4 Sumbangan Alumni, Mahasiswa, dan Masyarakat 
Masyarakat 

5 Kerjasama Lembaga Pendidikan lain 

6 Hasil Usaha Jasa cetak/print 


Data Dukung terlampir 


Mengetahui 
Kepala MTs NU Nurul Huda Kudus 


H. Moh. Ahlish, S.Ag., M.Pd.I. 
NIP. 19710521 200604 1 007 


Lampiran Data Dukung 6.2.2 
1)Anggaran Perpustakaan bersumber dari APBN 


N [Tahun Jumlah 

o. | Pelajaran Anggaran 
Rp 

1 | 2021/2022 67.211.500 
Rp 

2 | 2022/2023 62.453.500 
Rp 

3 | 2023/2024 112.122.000 


Dokumen RKAM terlampir 


2)Anggaran Perpustakaan bersumber dari Yayasan 


N | Tahun Jumlah Keterangan 
O. | Pelajaran Anggaran 

1 | 2021/2022 Rp 930.000 | Kotak saran, lemari, rak koran 

2 | 2022/2023 Rp 2.340.000 | Buku Biografi Tokoh-Tokoh Islam 
3 | 2023/2024 Rp 


DOKUMENTASI 
HIBAH KOTAK SARAN, LEMARI DAN RAK KORAN DARI YAYASAN 
SULTAN KAMALUDDIN 
UNTUK TEKNIS PERPUSTAKAAN MTs NU NURUL HUDA 


Hari, Tanggal : Rabu, 15 Juni 2022 


Jam : 12.21 WIB 

Tempat : Kantor Yayasan Sultan Kamaluddin Jetak Kedungdowo 
Kaliwungu 

Diserahkan oleh : Petugas Yayasan Sdr. Choiron 


Diterima oleh : Kepala Perpustakaan Ibu Siti Nur Sa'adah, S.Pd. 


BADAN PELAKSANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MA'ARIF NU 


“SULTAN KAMALUDDIN” 


JETAK KEDUNGDOWO KALIWUNGU KUDUS 


Sekretariat : Jin. Jetak — Banget. MTs NU Nurul Huda Jetak Kedungdowo Kaliwungu Kudus, 59332 
Email. sekretanyatyayasanbppmnu@gmail.com, Telp. 085290570000 / 081225325288 


BERITA ACARA SERAH TERIMA 
HIBAH KOTAK SARAN, LEMARI DAN RAK KORAN PERPUSTAKAAN 


Pada hari Rabu, tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini : 
1. Nama : H,Ali Ihsan, S.Ag., M.H. 

Jabatan : Ketua Yayasan Sultan Kamaluddin 

selanjutnya disebut Pihak Pertama (Pemberi Hibah) 


2. Nama : H. Moh. Ahlish, S.Ag., M.Pd.I. 
NIP : 19710521 200604 1 007 
Jabatan 1 Kepala MTs NU Nurul Huda Kudus 


selanjutnya disebut Pihak Kedua (Yang Menerima) 


bahwa Pihak Pertama memberikan Hibah kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut: 
- Pihak pertama menyerahkan hibah berupa : 


1 | Dua buah Kotak Saran 
2 | Satu buah lemari 


- Barang tersebut di atas selanjutnya dicatat sebagai barang milih MTs NU Nurul Huda Kudus yang status 
penggunaannya berada pada Perpustakaan Al Huda MTs NU Nurul Huda Kudus. 

- Barang tersebut di atas selanjutnya harus digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan MTs NU 
Nurul Huda Kudus. 

- Pihak Kedua berkewajiban melaporkan barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 


- Berita acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama. 


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 


Hf Ka an Sultan Kamaluddin 
z an 


Pihak kedua 


DOKUMENTASI 
PENYERAHAN HIBAH BUKU BIOGRAFI TOKO ISLAM DARI YAYASAN 
SULTAN KAMALUDDIN 
UNTUK TEKNIS PERPUSTAKAAN MTs NU NURUL HUDA 


Hari, Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023 

Jam : 10.42 WIB 

Tempat : Kantor Yayasan Sultan Kamaluddin Jetak Kedungdowo 
Kaliwungu 

Diserahkan oleh : Petugas Yayasan Sdr. Choiron 

Diterima oleh : Kepala Perpustakaan Ibu Siti Nur Sa'adah, S.Pd. 


> 
| 


MANA ait 
amannya Aya | 


Y 
$ 
14 


Bes pdas. ý ed Jey 
| ja “yahh a LBA bl. La | 


DA dad |... 
PADHANG T T 
hed A | | 
Mo q 


BADAN PELAKSANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MA'ARIF ied 


“SULTAN KAMALUDDIN” 


JETAK KEDUNGDOWO KALIWUNGU KUDUS 
Sekretariat : Jin. Jetak - Banget, MTs NU Nurul Huda Jetak Kedungdowo Kaliwungu Kudus, ae 
Email. sekretariyatyayasanbppmnu@gmail.com, Telp. 085290570000 / 08122532528 


BERITA ACARA SERAH TERIMA 
HIBAH BUKU BIOGRAFI TOKOH ISLAM 


Pada hari Selasa, tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah 


ini: 


1, 


Nama 4 H. Ali Ihsan, S.Ag., M.H. 
Jabatan : Ketua Yayasan Sultan Kamaluddin 


selanjutnya disebut Pihak Pertama (Pemberi Hibah) 


Nama : H. Moh. Ahlish, S.Ag., M.Pd.I. 
NIP : 19710521 200604 1 007 
Jabatan : Kepala MTs NU Nurul Huda Kudus 


selanjutnya disebut Pihak Kedua (Yang Menerima) 


bahwa Pihak Pertama memberikan Hibah Buku Biografi Tokoh Islam senilai Rp2.340.000,00 (Dua juta tiga ratus 


empat puluh ribu rupiah) kepada Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut : 


Barang tersebut di atas selanjutnya dicatat sebagai barang milih MTs NU Nurul Huda Kudus yang status 
penggunaannya berada pada Perpustakaan Al Huda MTs NU Nurul Huda Kudus. 

Barang tersebut di atas selanjutnya harus digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan MTs NU 
Nurul Huda Kudus. 

Pihak Kedua berkewajiban melaporkan barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 


Berita acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama. 


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 


Pihak kedua 


an Sultan Kamaluddin 


3)Anggaran Perpustakaan bersumber dari Bantuan Pendidikan 


Jumlah Keterangan 
Tahun Anggara 
No. | Pelajaran n 


1 | 2021/2022 |Rp 


2 | 2022/2023 |Rp 


2023/2024 |Rp Bantuan dari PT Media Digido Nusantara 

3 berupa Platform Perpustakaan Digital 
4.939.00 | DIGIDO 

0 


Tangkapan Layar Perpustakaan Digital Platform DIGIDO 


Cc 25 alhudakudus.perpustakaan.co.id 


& Nomor Induk Siswa.. Google Drive (@ WhatsApp @ Rapor Digital Madra. 


Berita Koleksi Buku Tentang Kami Cari Buku 


KATA-KATA 


g 


Beim menschem ist es wie beim 
Velo. Nur wenn er faehrt, kann 
er bequem die Balance Halten. 


on. MENDIDIK 


“an 
wel, 
nee 


Set ane Naor We, 


Ada Langit Biru 


di Badai Awan 


Seperti orang bersepeda. Hanya 
dengan terus mengayuhlah 
seseorang dapat mempertahankan 
keseimbangannya dengan’ baik; 


= 


Ilmu Pengetahuan Ada Langit Biru di Teknik Menulis Puisi, Mendidik Anak 


Alam untuk SM Badai Awan: Panduan (Surat Einstein, 4 Pebruari 
1930, kepada Eduard Einstein 
ang sedang sakit). 


A dò DE ENG 


"mi || 


LI 
D P Type here to search 


Untuk Arsip Whitelabel 


SURAT PERJANJIAN PERPUSTAKAAN DIGITAL 
BERBASIS WEBSITE 


Pada Hari ini [hari] Tanggal 30 Bulan November Tahun 2023 Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 


Nama : PT. MEDIA DIGIDO NUSANTARA 

Alamat : Candi Gebang Blok R-6 Jetis, RT 014 / RW 062, Kelurahan 
Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, 
Yogyakarta 


dalam hal ini, diwakili oleh Mukhamad Ali Imron yang bertindak sebagai Direktur Utama perusahaan PT. 
MEDIA DIGIDO NUSANTARA pengembang Platform Perpustakaan Digital DIGIDO selanjutnya disebut Pihak 
Pertama, 


dan 

Nama Instansi : MTs NU NURUL HUDA KUDUS 
Nama Aplikasi Perpustakaan : Perpustakaan Al Huda 
Digital 

Alamat : Jetak Kedungdowo Rt 8 Rw 5 


Nama Penandatangan Kerjasama : H. Moh. Ahlish, S.Ag.,M.Pd.I. 
Jabatan Penandatangan Kerjasama : Kepala Sekolah 
selanjutnya disebut Pihak Kedua. 


Kedua belah pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Pemakaian Perpustakaan Digital Berbasis Website 
di Platform milik Pihak Pertama sebagai berikut : 


PASAL 1 
KETENTUAN KETENTUAN 


Perpustakaan Digital Platform DIGIDO berbasis Website. 


2. Perpustakaan Digital Platform DIGIDO berisi bukan hanya buku digital saja, melainkan juga berita 
dan informasi mengenai Lembaga pemilik perpustakaan maupun pengumuman serta informasi 
kegiatan Lembaga pemilik perpustakaan. 


3. Perpustakaan Digital Platform DIGIDO menggunakan nama lembaga pemilik Perpustakaan dan 
ditetapkan oleh pemiliknya. 


4. Nama yang telah dipilih tersebut bersifat eksklusif atau tunggal, yaitu tidak akan diberikan lagi 
kepada pihak atau Lembaga lain. 


5. Pergantian nama perpustakaan diijinkan tetapi dilakukan bersamaan dengan men-top up koleksi 
perpustakaan. Ketentuan jumlah top up koleksi untuk mengganti nama Perpustakaan ditentukan 
oleh pemilik platform yang ditinjau jumlah minimalnya setiap tahun. 


6. Dalam hal dua Lembaga Perpustakaan pengguna platform DIGIDO melakukan merger maka masing- 
masing perpustakaan harus mengisi surat pernyataan bahwa lembaga mereka di merger dan 
koleksi perpustakaannya bisa digabung menjadi satu. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan syarat 
perpustakaan yang baru menambah koleksi buku digital dengan syarat yang bisa minimal Rp. 
5.000.000,-. 


7. Koleksi perpustakaan yang dibeli bersifat kepemilikan, walaupun demikian DIGIDO tidak akan 
melakukan update versi maupun perbaikan yang diminta oleh Lembaga Perpustakaan apabila 
dalam periode tahun tersebut Perpustakaan belum melakukan top-up koleksi. 


8. Walaupun perpustakaan ini bersifat perpetual (kepemilikan), sifat kepemilikannya tetap dibatasi 
oleh keterbatasan usia website. Artinya apabila teknologi website tidak digunakan lagi maka usia 
kepemilikan juga berakhir. 


9. Developer atau Pemilik Platform menyediakan program offline dengan ketentuan minimal pembelian 
koleksi perpustakaan yang tercantum dalam aturan terpisah 


10. Koleksi Perpustakaan bisa didapat menggunakan tiga acara : 
* Membeli. 
* Mendapatkan hibah 
* Donasi dari para pemustaka 


11. Seluruh pembelian buku digital di platform ini, harus melalui distributor yang dipilih oleh pembeli. 
12. Koleksi buku ebook yang dibeli tiap judul minimal 2 (dua) exsemplar (copy). 


13. 


14. 


Dalam hal distributor yang dipilih oleh pembeli tidak membayar kepada perusahaan PT. MEDIA 
DIGIDO NUSANTARA, pemilik Platform DIGIDO berhak untuk menurunkan koleksi yang bersesuaian. 


Setiap tahun Digido akan melakukan peningkatan versi perpustakaan digital demi kenyamanan 
pembaca. Buku-buku tertentu hanya bisa dibuka dengan versi baru. Untuk mendapatkan fasilitas 
upgrade fasilitas versi baru secara otomatis, perpustakaan institusional diharuskan melakukan 
pembelian koleksi. 


PASAL 2 
PRINSIP KERJASAMA 


Produk yang dijual oleh pihak pertama adalah buku elektronik (ebook) 


Buku ebook yang dibeli oleh pihak kedua berbentuk file buku yang sudah terenskripsi yang dapat 
diakses di satu komputer melalui platform Pihak Pertama dan untuk membaca buku tersebut, Pihak 
Kedua akan mendapatkan satu buah Kode Aktifasi secara online. 


Aplikasi perpustakaan DIGIDO berbasis website, hanya sebagai fasilitas alat baca buku ebook 
koleksi pihak kedua yang berfungsi layanan baca digital bagi pemustaka. 


Dalam waktu bersamaan, setiap koleksi judul buku hanya bisa dibaca oleh pemustaka sesuai jumlah 
exemplar yang dimiliki pihak kedua. 


Pihak pertama sebagai Pemilik Platform menyediakan sarana untuk melaporkan keluhan 
perpustakaan, agar dapat diatasi oleh Pemilik Platform. 


PASAL 3 
PENGHENTIAN HAK EDAR BUKU KARENA PENETAPAN PEMERINTAH 


Apabila karena sesuatu hal Pemerintah mengeluarkan peraturan dan atau ketetapan yang dapat 
berdampak terhadap kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian ini, maka para pihak 
saling membebaskan tanggung jawab dan tidak memiliki kewajiban apapun. 


Seluruh produk yang ditarik dari perpustakaan digital tidak lagi ditayangkan secara online di 
platform Digital DIGIDO. 


PASAL 4 
JUMLAH RANGKAP PERJANJIAN 


Perjanjian ini dibuat, dan ditandatangani sebagai kesepakatan tanpa paksaan dari siapa pun dan 
dalam bentuk apa pun. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai 
kekuatan hukum yang sama. 


Dalam hal dibutuhkan rangkap lebih dari 2(dua), maka rangkap yang ketiga dan seterusnya hanya 
dilakukan dengan meng-copy dari perjanjian asli dan menandatangani sesuai dengan pernyataan 
sesuai dengan yang asli. 


PASAL 5 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 


Apabila terjadi perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh 
Para Pihak dengan cara musyawarah untuk mufakat. 


DEMIKIAN PERJANJIAN INI 


Dibuat dan ditandatangani di KAB. KUDUS dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan 
mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk Pihak Pertama dan 1 (satu) eksemplar 
untuk Pihak Kedua. 


Pihak Pertama Pihak Kedua 


Mukhamad Ali Imron H. Moh. Ahlish, S.Ag.,M.Pd.I. 


10. 


41, 
12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


de eo 
2iGIDO 
DIGITAL INDONESIA 


SYARAT DAN KETENTUAN PENDAFTARAN PERPUSTAKAAN DIGITAL 


. Perpustakaan Digital Platform DIGIDO berbasis Website. 
. Perpustakaan Digital Platform DIGIDO berisi bukan hanya buku digital saja melainkan juga berita dan 


informasi mengenai Lembaga perpustakaan pemilik maupun pengumuman serta informasi kegiatan 
lembaga pemilik perpustakaan. 


. Perpustakaan Digital platform DIGIDO menggunakan nama Lembaga pemilik Perpustakaan dan 


ditetapkan oleh pemiliknya. 


. Nama yang telah di pilih oleh sebuah Lembaga tidak akan diberikan lagi kepada pihak atau Lembaga 


lain (Nama Tunggal). 


. Pergantian nama perpustakaan diijinkan tetapi dilakukan bersamaan dengan men-top up koleksi 


perpustakaan. Ketentuan jumlah top up koleksi untuk mengganti nama Perpustakaan ditentukan 
oleh pemilik platform yang ditinjau jumlah minimalnya setiap tahun. 


. Dalam hal dua Lembaga perpustakaan pengguna platform DIGIDO melakukan merger maka masing- 


masing perpustakaan harus mengisi surat pernyataan bahwa Lembaga mereka di merger dan 
koleksi perpustakaan nya bisa digabung menjadi satu. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan syarat 
perpustakaan yang baru menambah koleksi minimal Rp 5.000.000,-. 


. Koleksi perpustakaan yang dibeli bersifat kepemilikan, walaupun demikian DIGIDO tidak akan 


melakukan update versi maupun perbaikan yang diminta oleh Lembaga perpustakaan apabila dalam 
periode tahun tersebut perpustakaan belum melakukan top-up koleksi. 


. Walaupun perpustakaan ini bersifat perpetual (kepemilikan), sifat kepemilikan nya tetap dibatasi 


oleh keterbatasan usia website. Artinya apabila teknologi website tidak digunakan lagi maka usia 
kepemilikan juga berakhir. 


. Developer atau Pemilik Platform menyediakan program offline dengan ketentuan minimal pembelian 


koleksi perpustakaan yang tercantum dalam aturan terpisah. 
Koleksi Perpustakaan bisa didapat menggunakan tiga cara ; 

o Membeli 

o Mendapatkan hibah 

o Donasi dari para pemustaka 
Seluruh pembelian buku digital di platform ini harus melalui distributor yang dipilih oleh pembeli. 
Dalam hal distributor yang dipilih oleh pembeli tidak membayar kepada PT Perpustakaan Digital 
Indonesia, pemilik platform (DIGIDO) berhak untuk menurunkan koleksi yang bersesuaian . 
Syarat dan ketentuan ini harus di isi oleh mereka yang memiliki wewenang yang mewakili 
perpustakaan. 
Pendaftar perpusatkaan digital DIGIDO harus memberi informasi tentang alamat email yang berlaku, 
mesin akan mengirimkan pesan otomatis ke alamat email yang terdaftar dan memberikan one type 
password (OTP) dan pendaftar wajib mengisikan OTP di kolom yang disediakan sebagai bukti bahwa 
yang bersangkutan memang yang resmi mendaftarkan perpustakaan digitalnya. 
Dalam hal Lembaga perpustakaan digital ingin memiliki perjanjian secara tertulis , maka Lembaga 
tersebut wajib menginformasikan kepada pemilik platform, dan pemilik platform menetapkan harga 
yang harus dibayar oleh perpustakaan. 
Pemilik platform menyediakan sarana untuk melaporkan keluhan perpustakaan agar dapat diatasi 
oleh pemilik platform. 


saya menyatakan bahwa saya adalah orang yang berhak mewakili perpustakaan yang saya daftarkan dan 
saya bertanggung jawab apabila kebenaran pernyataan ini salah di kemudian hari. Saya bertanggung 
jawab penuh atas pernyataan ini. 


FORMULIR PENDAFTARAN PERPUSTAKAAN DIGITAL DIGIDO 


1 
z 
: 

an AE 
i 
2 


Lampiran Logo Instansi 


ES 
2 
El 
ES 
E 
6 
7 | 
| 8 | 
KN 
EH 
Ed 


4)Anggaran Perpustakaan bersumber dari Sumbangan Masyarakat 


Tahun Jumlah Keterangan 
No. | Pelajaran Anggaran 

Sdr. Moh. Junaidi, S.Pd.I. Alumni MTs NU 

1 2021/2022 | Rp 726.000 Nurul Huda Tahun 1999 
Mila Innatul Ulyah Mahasiswa IAIN & 
Alumni MTs NU Nurul Huda Tahun 2017 

2 | 2022/2023 | Rp 490.000 | gan Moh Hadi Alumni MTs NU Nurul Huda 
tahun 1991 
Muhamamd Kharis Ulinnuha Mahasiswa 

3 2023/2024 | Rp 142.000 | IAIN Kudus dan Irman Ahmad Wibowo 
Mahasiswa UMKU 

4 2023/2024 |Rp 


DOKUMENTASI SUMBANGAN MASYARAKAT 
UNTUK PERPUSTAKAAN MTs NU NURUL HUDA 


TAHUN PELAJARAN 2021/2022 


LAI. aaa: NAT 


16 Februari 2022 
Menerima hibah buku dari Sdr. Moh. Junaidi, S.Pd.I. 


ALLE NI. sama lod ds Talia TAAN Aiba Un A Alah 


DOKUMENTASI SUMBANGAN MASYARAKAT 
UNTUK PERPUSTAKAAN MTs NU NURUL HUDA 
TAHUN PELAJARAN 2022/2023 


23 Mei 2023 
Menerima hibah buku dari Sdri. Mila 
Innatul Ulyah (Mahasiswa IAIN dan 
Alumni MTs NU Nurul Huda Tahun 
2017) Diterima oleh petugas 
Perpustakaan Ibu Jauharotul Afliha, 
S.Hum. 


23 Mei 2023 
Menerima hibah buku dari Sdr. Moh 
Hadi (Alumni MTs NU Nurul Huda 
Tahun 1991) Diterima oleh petugas 


Perpustakaan Ibu Jauharotul Afliha, 
S Hiim 


DOKUMENTASI SUMBANGAN MASYARAKAT 
UNTUK PERPUSTAKAAN MTs NU NURUL HUDA 
TAHUN PELAJARAN 2023/2024 


KAN 


28 November 2023 31 Januari 2024 
Menerima hibah buku dari mahasiswa Menerima hibah buku tasawuf dari 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Kudus Kudus (UMKU) 


5)Anggaran Perpustakaan bersumber dari Kerjasama 


Jumlah Keterangan 
No | Tahun Anggara 
Pelajaran n 


1 | 2021/2022 | Rp 


2 | 2022/2023 | Rp 


2023/2024 | Rp Bantuan dari MTs Tahfidh Putri Yanbu’ul 
3 1.035.00 | Qur’an 2 Muria 
0 


DOKUMENTASI PENERIMAAN BANTUAN DARI KERJASAMA DENGAN 
LEMBAGA LAIN 


26 Februari 2024 
Penandatanganan Surat Perjanjian 
dengan MTs Tahfidh Putri Yanbu'ul 


-la A NA 


26 Februari 2024 
Serah Terima Bantuan Kitab dari 
MTs Tahfidh Putri Yanbu'ul Qur'an 2 
Muria kepada MTs NU Nurul Huda 


2024.02.26 12:02 


YAYASAN MASJID DAN MAKAM SUNAN MURIA 


ALADO Ada A 


MTs TAHFIDH PUTRI YANBU'UL QUR'AN 2 MURIA 


Fmail : pip? merta pm com We Dista www pity 2 murka e la jah 
Alamat : jin. Cote Pati KM.01 Desa Dukuhwaringin Re Ot Rw 02 Dawe Kudus, Jawa Tempeh, 59953 Telp. (0291) 1102071 


BERITA ACARA SERAH TERIMA 
HIBAH AL-QUR'AN TERJEMAHAN DAN AL-QUR'AN PER JUZZ 


Pada hari Senin, tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di 
bawah ini : 
1. Nama : Ahmad Zainuri, M.Pd.I. 

Jabatan : Kepala MTs Tahfidh Putri Yanbu'ul Qur'an 2 Muria 

Alamat 


Jl. Colo Pati KM-01, Dukuhwaringin Rt 01/ 02 Dawe Kudus 
selanjutnya disebut Pihak Pertama (Pemberi Hibah) 


2. Nama : H. Moh, Ahlish, S.Ag., M.Pd.I. 
NIP : 19710521 200604 1 007 
Jabatan : Kepala MTs NU Nurul Huda Kudus 
Alamat : Jetak Kedungdowo RT 8 RW 5 Kaliwungu Kudus 


selanjutnya disebut Pihak Kedua (Penerima Hibah) 
bahwa Pihak Pertama memberikan Hibah kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut: 


- Pihak pertama menyerahkan hibah berupa : 


1 | Kitab Al Qur'an Terjemahan Rp 135.000,- 
El 6 set Al Qur'an Per Juz (Juz 1— 30) @Rp150.000,- Rp 900.000,- 
Oo Rp 1.035.000,- 


- Barang tersebut di atas selanjutnya dicatat sebagai barang milih MTs NU Nurul Huda Kudus yang status 
penggunaannya berada pada Perpustakaan Al Huda MTs NU Nurul Huda Kudus. 

- Barang tersebut di atas selanjutnya harus digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan MTs NU 
Nurul Huda Kudus. 

- Pihak Kedua berkewajiban melaporkan barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

- Berita acara ini dibuat rangkap 2 (dua) mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama. 


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 


MiB A46710521 200604 1 007 


asam YAYASAN MASJID DAN MAKAM SUNAN MURIA 


SAR E 


MTs TAHFIDH PUTRI YANBU'UL QURAN 2 MURIA 


A IN A maria sahi al 
Alamat jin Cola Path KM 01 Desa Pibes Pt OT ftw 07 Dawe Kudus, Jawa Tengah, VIESI Telp (0271) 410201 


PERJANJIAN KERJASAMA 
ANTARA 
MTs TAHFIDH PUTRI YANBU'UL QUR'AN 2 MURIA 
DENGAN 
MTs NU NURUL HUDA KUDUS 
NOMOR : 217/G/MTs TPYQ 2 M/11/2024 


TENTANG 
PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN 


Pada hari ini senin tanggal dua puluh enam februari dua ribu dua puluh empat telah dibuat 
dan ditandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama oleh dan antara : 


E Nama : Ahmad Zainuri, M.Pd.I 
NIP, :- 
Jabatan : Kepala MTs Tahfidh Putri Yanbu'ul Qur'an 2 Muria 
Alamat : JL. Colo Pati KM-01, Dukuhwaringin Rt 01/ 02 Dawe Kudus 


Dalam hal ini bertindak dan atas nama kepala MTs Tahfidh Putri Yanbu'ul Qur'an 2 Muria 
yang berkedudukan di Jl. Colo Pati KM-01, Dukuhwaringin Rt 01/ 02 Dawe Kudus dan 
untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 


IL Nama : H. Moh Ahlish, S.Ag., M.Pd.I 
NIP : 19710521 200604 1 007 
Jabatan : Kepala MTs Nurul Huda 
Alamat : Desa Kedungdowo Kec. Kaliwungu Kab. Kudus 


Dalam hal ini dan atas nama Fasilitator selaku Kepala Kepala MTs Nurul Huda yang 
berkedudukan di Desa Kedungdowo Kec. Kaliwungu Kab. Kudus dan selanjutnya disebut 


PIHAK KEDUA. 
Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut : 


BABI 
PENGERTIAN UMUM 
Pasal 1 


1) MTs Tahfidh Putri Yanbu'ul Qur'an 2 Muria adalah madrasah yang berada di 
naungan Kementrian Agama Kabupaten Kudus berstatus swasta yang didirikan oleh 
Yayasan Masjid dan Makam Sunan Muria. 

2) MTs Nurul Huda adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang MTs di Kedung 
Dowo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, Jawa Tengah. Dalam menjalankan kegiatannya, 
MTSS NU NURUL HUDA berada di bawah naungan Kementerian Agama. 


BAB II 
DASAR DAN TUJUAN 
Pasal 2 


1) Kerja sama ini didasarkan untuk saling membantu dan saling mendapatkan manfaat 

2) Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas aksen dan pemanfaatan sumber 
informasi dan ilmu pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik 
dan non akademik di institusi masing-masing. 


BAB III 
RUANG LINGKUP 
Pasal 3 


Ruang lingkup Kerjasama ini adalah pelaksanaan Kerja sama perpustakaan kedua belah 
pihak meliputi kerja sama saling memanfaatkan koleksi, internet, ruang baca dan fasilitas 
perpustakaan kedua belah pihak. 


BAB IV 
PELAKSANAAN 
Pasal 4 


1) Para pihak saling memberi kemudahan akses informasi, pemanfaatan koleksi, dan 
penggunaan fasilitas maupun sarana prasarana yang dikelola oleh perpustakaan 
masing-maing sesuai aturan yang disepakati Bersama. 

2) Para pihak saling memberi kesempatan untuk magang bagi tenaga perpustakaan 
masing-masing dalam rangka meningkatkan kinerja perpustakaan. 


BAB V 
PELAKSANAAN 
Pasal 5 


Secara berkala para pihak dalam Keputusan Bersama ini melakukan pembinaan dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama ini. 


Pasal 6 


1) Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahun masehi. 
2) Evaliasi Keputusan Bersama ini akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali. 


BAB VI 


PEMBIAYAAN 
Pasal 7 


Seluruh biaya yang timbul akibat kerja sama ini ditanggung sesuai tugas dan fungsi masing- 
masing. 
BAB VIII 
LAIN-LAIN 
Pasal 8 


1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerja sama ini akan diatur kemudian hari 
dalam petunjuk teknis 

2) Kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat 
diperpanjang apabila diperlukan. 


BAB VIII 
PENUTUP 
Pasal 9 


1) Keputusan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan 
ditandatangani semua pihak yang bersangkuran 
2) Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila di kemudian hari 


terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan diubah dan deperbaiki sebagaimana 
mestinya. 


Ditetapkan di : Kudus 
Tanggal :26 Februari 2024 


A. Moy Ahlish, S.Ag., M.Pd.I 
NIP.19710521 200604 1 007 


6) Anggaran Perpustakaan bersumber dari Hasil Usaha 


Tahun Jumlah Keterangan 
No. | Pelajaran Anggaran 
1 2021/2022 Rp a 
2 2022/2023 de AN 
3 2023/2024 Rp PE 


Dokumentasi Usaha Jasa Cetak (Print) 
Perpustakaan Al Huda MTs NU Nurul Huda Kudus 


Laporan Hasil Usaha Jasa Cetak (Print) Perpustakaan Al Huda 
Tahun Pelajaran 2021/2022 - 2023/2024 


PERPUSTAKAAN AL - HUDA 
MADRASAH TSANAWIYAH NU NURUL HUDA KUDUS 
Alamat : Jetak Kedungdowo RT 8 RW 5 Kaliwungu Kudus 59332, Telp. (0291) 435532 
E-mail : alhudaperpus@gmail.com Website : alhudakudus.perpustakaan.co.id 


LAPORAN HASIL USAHA 
PERPUSTAKAAN AL HUDA MTS NU NURUL HUDA 
JETAK KEDUNGDOWO KALIWUNGU KUDUS 
TAHUN PELAJARAN 2021/2022 


Jenis Usaha : jasa cetak (print) dokumen warna dan hitam untuk peserta didik. 


A. Pendapatan 

CO IS ES 
| 3 [September2021 Jr 175.000 
| 4 Joktober2021 [Rp 105.000] 
| 5 (November 2021 Rp 143.000 
| 6 [Desember 2021 Rp 286.000 
7 [tama 2022 TR 48.000 | 
| 8 |Februari2022 22 Rp 18.000 | 
| 9 [Maret2022 Amp 28000] 
ES) E | AN B001] 
A | ee SO) 
WEBER EE Ne | l 
pet 1577000 | 


B. Pengeluaran 

| No. | Jenis Pengeluaran Jumlah Per Bulan 
| 1 (Kertas HVS F4 70 gr : 4 rim @ 50.000 Rp 200.000 
| 2 (Kertas Bufalo 50 lembar @1.000 Rp 50.000 
| 3 |Kertas HVS warna 100 lembar @200 Rp 20.000 
| 4 [Tinta refill 4 warna @40.000 Rp 160.000 
ae ESAS IE 


Cc. Hasil Usaha 


Pendapatan Rp 1.577.000 
Pengeluaran R 430.000 
Laba Bersih Usaha R 1.147.000 

Kudus, 30 Juni 2022 


Petugas Peypustakaan 


Jauharotul Kamila Afliha, S.Hum. 


PERPUSTAKAAN AL - HUDA 
MADRASAH TSANAWIYAH NU NURUL HUDA KUDUS 


Alamat : Jetak Kedungdowo RT 8 RW 5 Kaliwungu Kudus 59332, Telp. (0291) 435532 
-mail : alhudaperpus@gmail.com Website : alhudakudus.perpustakaan.co.id 


LAPORAN HASIL USAHA 
PERPUSTAKAAN AL HUDA MTS NU NURUL HUDA 
JETAK KEDUNGDOWO KALIWUNGU KUDUS 
TAHUN PELAJARAN 2022/2023 


Jenis Usaha : jasa cetak (print) dokumen warna dan hitam untuk peserta didik. 


Desember 2022 p 390.000 


| 7 panuari2023 Rp 233.000 
Februari 2023 


6 Hasil Usaha 


Pendapatan Rp 2.770.000 
Pengeluaran R 495.000 
Laba Bersih Usaha R 2.275.000 


Kudus, 30 Juni 2023 
Petugas Perpustakaan 


Jauharotul Kamila Afliha, S.Hum. 


PERPUSTAKAAN AL - HUDA 
MADRASAH TSANAWIYAH NU NURUL HUDA KUDUS 


Alamat : Jetak Kedungdowo RT 8 RW 5 Kaliwungu Kudus 59332, Telp. (0291) 435532 
E-mail : alhudaperpus@gmail.com Website : alhudakudus.perpustakaan.co.id 


LAPORAN HASIL USAHA 
PERPUSTAKAAN AL HUDA MTS NU NURUL HUDA 
JETAK KEDUNGDOWO KALIWUNGU KUDUS 
TAHUN PELAJARAN 2023/2024 


Jenis Usaha : jasa cetak (print) dokumen warna dan hitam untuk peserta didik. 


1 Juli 2023 Rp 169.000 


| 2 Jagustus20223 [Rp 243000] 
| 3 (September2223 [Rp 275.000| 
| 4 |Oktober2023 | 
| 5 |November223 S TRp ë 223000) 
| |besember2223 [Rp 486.000 
M ee ET 
| No. | Jenis Pengeluaran 
Kertas HVS F4 70 gr : 2 rim @ 51.000 
| 2 (Kertas Bufalo 20 lembar @1.000 
| 3 (Kertas HVS warna 50 lembar @200 
| 4 [Tinta refill 4 warna (245.000 


G Hasil Usaha 


Pendapatan Rp 1.621.000 
Pengeluaran R 314.000 
Laba Bersih Usaha R 1.307.000 


Kudus, 31 Dekember 2023 


